


Lukas Jalu Adi Laksita, S.Pd., Gr. 


SISTEM PEREDARAN DARAH 
2. ORGAN SISTEM PEREDARAN DARAH 





www.paklukas.com 


Disclaimer 


" Terima kasih sudah mengunduh 
dan memanfaatkan file ini. 


1 File ini diatribusikan menggunakan 
Atribusi-NonKomersial 4.0 
Internasional (CC BY-NC 4.0) 


s Jika membutuhkan file yang dapat 
diedit silakan unduh dan traktir 
saya di 

LIA elate elaMIUToY- Mantelanlo)Take im Keju N KU oy- 
Channel saya di 


scan kode di atas 





Jantung 


Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. 


Jantung berukuran satu kepalan tangan, dan 
berongga. 


s Ronggajantung manusia terbagi menjadi 4 
bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik 
kanan dan bilik kiri. 


Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang 
disebut perikardium 





www.paklukas.com 





Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung 
(miokarium) 


@xozar-TahuUJale Mol-da CeJayug- Ine Mel-daler-laMer-Ie-Mani-yaler-Jsaloy-lake 
dan mengempis. 


MEeolei te TaMe KeTaN APA telak un ato Muk-1 oMo1g- Late Mol-ig oo f: 
tergantung kondisi setiap orang, misalnya usia, berat 
badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas 
Seri-olgc late 

Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang / 
relaksaksi disebut tekanan diastol 


Tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis / 
kontraksi disebut tekanan sistol 


www.paklukas.com 








Tekanan darah dapat diukur dengan tensi meter 
Sjolalte antofaar-Tatoloat-11-10P 

Tekanan darah orang dewasa normal 120/80 
mmHg (milimeter air raksa). Nilai 120 
menunjukkan tekanan sistol sedangkan 80 
menunjukkan tekanan diastol 

Pembuluh darah yang menuju atau keluar 
jantung adalah: 


Vena cava, yang mengalirkan darah dari seluruh 
tubuh, bermuara pada serambi kanan 


www.paklukas.com 


. Arteri pulmonalis, yang mengalirkan darah dari 
bilik kanan menuju ke paru-paru, darahnya 
banyak mengandung CO, 


3. Vena pulmonalis, yang mengalirkan darah dari 


paru-paru menuju ke serambi kiri, darahnya 
banyak mengandung oksigen 


,. Aorta, yang mengalirkan darah dari bilik kiri 


menuju ke seluruh tubuh 


5. Arteri koronaria, yaitu pembuluh darah dari bilik 





kiri menuju ke jantung memberi nutrisi jantung 


www.paklukas.com 


Jantung 


Arteri Pulmonaris 


Pulmonaris Pulmonaris 


Atrium 
Kiri 


Katup 
Bikuspidalis 


Atrium . HN KEMUN | — 
Kanan An" Ventrikel Kiri 


Katup 
Trikuspidalis 


Vena Cava 


Ventrikel Sk 5 Aorla 
Kanan 








Supener | 
vena cava | AN 


Intarlar——— 
vena cava 


Blood vess 
of Ilver, kidney 


and gut 





Aoa 





Pulmonary artary 


TN 


Pa To lung 
E From tung 
£ — 5 





5 Let ainum 


Ti T— Pulmonary valve 
$ 





» Picusiid valve | 
Rloht atrium SCcusg valve | 
5. “ Chordas 
tendinae 





2. muscie 


Tricuspid valve 
Haa F. x " Papillary 
| 
1 





Lseit ventn os 


4 Right ventricie 





LETAK JANTUNG 





PROYEKSI LETAK JANTUNG 


www.paklukas.com 





SISTIOL DAN DIASTOL 


Tek. Paling 
rendah pada 


ruang jantung Diastole 
(fintirng) 


Systoke 


Tek. Max pada 
Tale Melayu "lale) 


Mornmal 


The menindias Ill 
normally siih bicod. 


The ventricles pump 
cut about 6084 0d 
the blood. 


Systolic Dysfunctien 


The enlarged veniridlas 
Tali ain Koko, 


The ventricles pump 
Out less ihan dd to S0 
af ie bdood 


Diastolic Dysfunction 


Te stiff venindies Ml 
with bass blood than 
normal. 


The venincies pump 
out about GOS ol 
Ine blood, baut ta 

amodunt may be lower 
than nonmal. 








Pembuluh Darah 


sn Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 yaitu 
pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik 
(vena). 

s Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh 
kapiler. 

" Tekanan darah merupakan tanda kekuatan 
jantung memompa darah dan tanda kesehatan 
seseorang. 


www.paklukas.com 


Pembuluh Nadi (Arteri) 


sn Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari 
jantung. 

SNN AA C-3AN pala Tere li Tae Ta Me -1e- lam late Mank-3ake relate TuJateMoy-Tah£:1a 
oksigen. 


sn Arteri terletak agak ke dalam tersembunyi dari 
permukaan tubuh. 


n Ateri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. 
sn Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. 


sn Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh 
tubuh. 





www.paklukas.com 


Pembuluh Nadi (Arteri) 


Endothelium 
Basement membrane 


Elastic layer 


Smooth muscle 


Elastic layer 


Connective tissue 





Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang 
berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir 
kembali ke jantung. 

Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru- 
paru disebut arteri pulmonalis. 

Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya CO2 
Karbondioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru, 
dan oksigen ditangkap oleh Hb. 

Darah yang telah memperoleh oksigen akan 
dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. 





www.paklukas.com 


Pembuluh Balik (Vena) 


" Vena adalah pembuluh yang membawa darah 
menuju ke jantung. 


n Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan 
tampak kebiru-biruan. 


" Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan 
tidak elastis. 


" Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang 
pembuluh yang berfungsi agar darah tetap 
mengalir satu arah menuju jantung. 


www.paklukas.com 








Valve 


Endothelium 


Basement membrane 


Smooth muscle 


Connective tissue 





s Dari seluruh tubuh, semua vena bermuara 
menjadi satu pembuluh darah besar yang 
disebut vena cava. 

" Vena cava mengalirkan darah yang kaya 
karbondioksida dari tubuh masuk ke jantung 
melalui serambi kanan. 

s Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah 
kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. 





www.paklukas.com 


Pembuluh Kapiler 
Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel 
endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk 
pertukaran zat. 


Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas 
permukaannya mencapai 600 m?. 


Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel 
tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat- 
zat makanan. Selanjutnya karbondioksida, air dan sisa- 
sisa pembakaran diambil, untuk diangkut ke paru-paru 
dan alat pengeluaran lainnya. 





www.paklukas.com 


Endothelium 


x 


Membran trasal rr Katup 
Endothelium 


Otot polos 


Jaringan ikat 


(Arteri) 





www.paklukas.com 


Perbedaan arteri dan vena 


Perbedaan Arteri 





Dinding Tebal elastis 


Tekanan Kuat memancar 











Darah didalamnya Banyak O2, kecuali 


Lebih dalam Dekat permukaan 





Hanya satu 









SISTEM PEREDARAN DARAH PULMONARI 
(Peredaran Darah Kecil) 










2g arteri vena Ine 
Bilik Kanan ————- Pulmo Serambi Kiri 
pulmonalis pulmonalis 









SISTEM PEREDARAN DARAH SISTEMIK 
(Peredaran Darah Besar) 







aorta 


Bilikkii ta , TubuhBg.Atas—5 serambiKiri 
& Bawah 






aa 


Darah beredar ke 

seluruh tubuh, dani 

otak hingga paru- Ka 

paru, berkat - st. pembuluh kapiler 
keberadaan jantung peredaran darah utama 





I Tugas Mandiri - Praktikum Sederhana 


1 Judul: Faktor yang Mempengaruhi Denyut Jantung 


1 Petunjuk: 


5 Alat: jam/stopwatch, alat tulis 


5 Langkah kerja 


1, 


DI PW N 





Mencari denyut nadi yang terletak pada pergelangan tangan/leher/pelipis 
Menghitung denyut nadi dalam posisi duduk/istirahat selama 1 menit 
Melakukan aktivitas olahraga ringan selama t 5 menit (lari di tempat) 
Menghitung denyut nadi setelah berolahraga selama 1 menit 

Berbagi data dengan teman melalui Grup WA Biologi ,yang meliputi : 

1. Nama 

2. Jenis kelamin 

3. Berat badan 

4. Umur (tahun, bulan contoh 17 tahun 2 bulan) 


enYyUtr 


» Membuattabel data 


NT) Nama Jenis Umur Berat Badan Denyut jantung sebelum Denyut jantung sesudah 
Kelamin olahraga olahrga 





" Menyusun laporan di kertas folio, isi meliputi 
Judul 
Tujuan 
Alat dan bahan 
Langkah kerja 
Data pengamatan 


Pembahasan (faktor apa yang mempengaruhi denyut jantung berdasarkan data 
percobaan kalian) 


Kesimpulan 





www.paklukas.com 


Ketentuan : 


" Laporan ditulis di kertas folio 
s Diunggah paling lambat Sabtu 20 November 2021 


s Bukti fisik dikumpulkan saat tatap muka, untuk 
membantu proses crosscheck. 





